SAPTOE 25 JUNI 1938. 


Directeur: ERIS. Hoofdredacteur: A. ANWAR Red. di Bandoeng: A. A. Achsien. 
Kantoor Red. & Administratie Molenvliet West No. 98 — Batavia Telef. Bat. 1023 
TERBIT LEMBAR. 1 Drukk. ,/Tjahja-Pasoendan". 


Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe 
— No. 24 TAHOEN II 


HARGA LANGGANAN: f 1.50 satoe kwartaal (3 boelan) boleh djoega dibajar tiap2 
boelan (Pembajaran mesti lebih doeloe) TARIEF ADVERTENTIE f 0.25 per regel, 
satoe kali moeat Paling sedikit. f 2.50 Contract lain harga. 


Perhentiannja jang achir 


Teriakan batin bangsa Dajak Moesim pabila pemerintah memandanginja?......... 
Bagi orang-orang jang pitjik pengetahoeannja — tak loeas pemandangannja — 
tak tahoe selsilah doedoek dan keadaan jang sebenarnja, maka perkataan Daak 
itoe, tergambarlah dalam fi kirannja, adalah sebagian dar bangsa Indonesia jang 
masih biadab, tak tahoe harga dirinja masih beloem sempoerna, demikian 
perasaan dan gambaran fikira mereka Tetapi sjoekoer: demi sehari- kesehari, 
gambaran fikiran orang-orang jang kita katakan diatas tadi kian berkoerang, 
apapoela perasaan ke-Indonesiaan makin mendalam, dengan sendirinja 
kalangan terpeladjar bangsa kita tida terdapat lagi perasaan jang sesat itoe. 
Tidak beda, sebegitoe doeloenja orang-orang memandang Indonesier Batak, 
Indone sier Dajakpoen menerima sangkan an jang seroepa. Kemadjoean bangsa 
Batak sekarang, kita berani akoei, berlipat ganda dari bangsa Dajak. Sehing ga 
menjilaukan mata orang orang jang doeloenja memandang €nteng dan rendah. 
Berapa banjak pemoeda bangsa Batak jang mereboet titel dan kedoedoekan 
jang terkemoeka dan terpandang di Indonesia ini: ternjata ketjerdasan otaknja, 
tidak kalah dengan otak lain doenia bila sama mendoedoe ki bangkoe sekolah, 
atau memikir kan perkara jang soelit-pelik. Selama 20 tahoen Volksraad berdiri, 
tempat segala pemoeka bang sa dan daerah Indonesia memperbaiki nasib dan 
soesoenan hidoep nja, membitjarakan segala sesoeatoe jang mengenai 
kepentingan tempat (daerah), hanja satoe-satoenja jang tidak ada mempoenjai 
wakil sedjati, ialah bangsa Dajak Borneo. Seolah-olah bangsa Dajak jg 
berdjoemblah 17: (satoe seperempat) millioen itoe tidak ada ar tinja mendjadi 
pengisi asli di Indonesia ini. Dalam hal ini kita akoei kesalahan dari bangsa Dajak 
sendiri, tidak mengetahoei akan haknja s bagai pendoedoek asli di Borned 
meskipoen segala bangsa pendoedoek asli atau pendatang (asing pengisi 
Indonesia soedah dapa tempat di Volksraad, tetapi bangsa Dajak tidak ada 
sama-sekali. Sedang bangsa asing, misalnja Tionghoa dan Arab, soedah dapat 
mengirim wakilnja ke Volksraad, kenapa bangsa Dajak jang berlipat ganda 
banjaknja tidak? Dimanakah letaknja kesalahan itoe? Apakah tidak ada haichwal 
jang mengenai kepentingan bangsa Dajak? Itoe tidak bisa djadi ! Hal-hal jang 
membawa keoentoengan kepada pemerintah, se al-soal jang lajak dibentangkan 
d Volksraad tidak koerang-koerang nja. Tjoema sajang wakil Kalima tan jang 
diartikan mendjadi wakil seloeroeh Borneo Timoer, betoel-betoel sedikit 


djoeapoen tidak mengetahoei sedalam-dalamnja s al-soal jang mendjadi 
keoentoengan pemerintah jang djoega mendjadi keoentoengan bangsa Dajak. 
Itoe sebabnja soal-soal di tanah Dajak tidak terdengar sampai sekarang djoega 
Tahoekah pembatja, boeat seloeroeh Indonesia ini, hanja bangsa Dajak 
sendirilah jang ada mempoenjai tambang emas Dan tentangan economie, boeat 
s karang tidak koerang dari 80 boeah cooperatie jang didirikan oleh bangsa 
Dajak sedjati. Perkara penbantrasan boeta hoeroef tidak begitoe dipentingkan 
boeat disana, sebab boeat bangsa Dajak 60 pCt. kenal membatja dan menoelis. 
Kenapa tidak terdengar hal-hal itoe boeat oemoem? Itoe tidak perloe, meskipoen 
diam, tetapi banjak kerdja, tak perloe menggembar-gemborkan pekerdjaan 
Sa'atnja telah tiba — gilirannja soedah datang, sekarang bangsa Dajak 
menampakkan diri kegelang gang oemoem, soeara ditanah Da 


Dalam wasiat almarhoem Dr. Soetomo, ada terseboet bah wasanja roemahnja di 
Tjlaket, jg diboeatnja dengan maksoed sebagai tempat perhentiannja dihan toea, 
bersama-sama dengan isterinja jang telah meninggal lebih da hoeloe 4 tahoen 
dari padanja, soepaja dihadiahkan kepada Parin dra, didjadikan roemah 
koempoe lan oemoem, berikoet segala perkakas perhiasannja. Dimintanja poela 
soepaja djenazatnja dimakamkan di Gedong Nasional di Soerabaja. Wasiat i toe 
telah didjalankan, meskipoen moela-moela familie dan kerabatnja hendak 
membawa djenaza moelia itoe ke Ngepeh, desa tembat dia dilahirkan, dibawah 
naoe ngan pohon boenga Melati jang di sajanginja. Memang soedah sepantasnja 
dia dikoeboerkan dipekarangan Gedong Nasional itoe. Sekoerang-koe rangnja 
oentoek djadi kenang-kenangan, djadi tarich, bilamana da tang pelantjong dari 
loear negeri jang meminta salah satoe tanda da ri bekas-bekas pengandjoer 
besar jang telah berkoerban boeat Indonesia. Dan soedah sepantasnja pentjipta 
gedong Nasional berkoeboen di Gedong Nasional. Dalam hal ini, wasiat Soetomo 
menjeroepai wasiat pengandjoe pergerakan kebangsaan Mesir, almarhoem Sa'ad 
Zagloel Pasja, jg. telah mehadiahkan roemahnja sen diri di Mesdjid Washif 
mendjad ,,Baitoel Oemmah" (Nationale-hou se). Poesaranja telah diatoer didekat 
pekarangan roemah itoe, jg dalam tahoen 1936, seketika alma hoem Dr. 
Soetomo singgah di Mesir, beliau telah berziarah kemakam itoe, membawa 
sekoentoen boenga berkarang, boenga dari seorang besar jang tjita-tjitanja 
beloem berhasil kepada seorang besar jang telah poelang ke achirat dengan hati 
senang Perkara koeboeran ini, roepanja bagi beberapa orang pengandjoen 
Timoer telah membawa riwajat-ri wajat jang haroes djadi peringatan. Almarhoem 
Maulana Muhammad Aly seketika telah merasai bahwa adjalnja telah dekat, 
ketika mehadiri Round Table Conferentie d Londen, telah berwasiat, bahwasanja 
dia tidak akan poelang ketanah India kalau beloem membawa kemerdekaan 
India. Dan sebeloem kemerdekaan itoe tertjapai, djika dia menoetoep mata, 
djangan dikoeboerkan dia di India, selama kaki Inggris masih mengindjak ta nah 
moelai Raya itoe. 


jak sedang rioeh memohon ke pada jang berwadjib, soepaja diangkat oleh 
pemerintah Agoeng sebagai wakilnja doedoek di Volks raad digiliran jang akan 
datang ni (1939) * “ Ini memang selajaknja, kita jakin, pemerintah Agoeng 
mende ngar dan memperhatikan ratapan — teriakan bangsa Dajak, dengan 
mengangkat seo rang wakilnja di Volksraad. Soedah tentoe bangsa Dajak sendiri 


lebih tahoe dan mengerti segala soal-soal jang penting jang mengenai atau 
mendjadi kepentingan bangsanja, djoega mendjad keoentoengan kepada 
pemerintah dan bangsa Dajak. Sepandai pandai orang lain membitjara kan 
kepentingannja, tidak menjamai kalau bangsa Dajak sendiri membitjarakan dan 
membentang kannja. Ma'loem bangsa Dajak ada mempoenjai adat-lembaga 
tjara dan hoekoem sendiri, tidak sama kepentingannja dengan lain orang jang 
boekan dan bangsa Dajak. Kandidaat-kandidaat jang dim djoekan oleh bangsa 
Dajak sebagai wakilnja, sekarang soedah a da ditangan pemerintah Agoeng. Dan 
kita pertjaja teriakan batin bangsa Dajak akan mendjadi pertimbangan dan 
perhatian pemerintah dengan seksama. Dilain kali, kita koepas le bih djaoeh. A. 
ANWAR. 


Kebetoelan adjalnjapoen sampailah di Londen seboelan setelah moeloetnja 
terlontjat itoe. Dimana dia akan dikoeboerkan? Maka Mufti Besar Palestinapoen 
tampillah membawa tawarannja, soepaja tanah soetji Palestina dibolehkan 
menjimpan petaroeh Muslim India itoe, soepaja majatnja dikoeboerkan diboemi 
Palestina. Segenap pengandjoer India, Muslim dan Hindu menjepakati tawaran 
itoe, maat moelia itoe dibawalah kesana dan dikoeboerkan dengan segenap 
kemoeliaan. Seketika abangnja, Maulana Sjaukat Aly melawat ke Palestina 
beberapa tahoen kemoedian, dar seboeah roemah jang menghadap kepoesara 
adiknja dia tengok koeboeran itoe dengan choesjoe'. Maka datanglah seorang 
teman menanjai mengapa dia bermenoeng di sitoe, dia mendjawab: Teringat 
akan mandiang adikoe, Moedjahie besar itoe. Nasib Maulana Moehammad Al 
hampir samalah dengan nasib Dr. Soetomo, sama-sama meninggal kan 
bangkalai jang beloem soedah Jang lebih sedih nasibnja dan Soetomo adalah 
Muhammad Ferio pengandjoer Mesir jang meninggal di Berlijn, dalam terboeang. 
Beb rapa tahoen kemoedian dibawa orang majatnja ke Mesir dan dimakamkan 
disana. Sebab djika sempit boemi Mesir baginja ketika dia hidoep, berilah 
kelapangan setelah dia mati Jasin Al-Hasjimij pengandjoer Irak jang masjhoer 
itoe, dimakam kan orang didekat koeboer Soelthan Salahoeddin. Semoeanja ini 
adalah lantaran tjinta djoea. Laksana Napoleon jang mewasiatkan dipoelau St. 
He lena seketika akan mati, soepaja djantoengnja dikirimkan kepada 
permaisoerinja Marie Luise di Oos tenrijk dan badannja dikoeboerkan di Parijs 
Seketika memperkatakan segala jang terseboet ini, kita teringat seorang 
boediman Belanda, toean van Acken. Ketika dia akan berangkat meninggalkan 
Atjeh, meninggalkan pangkat Gouverneur dan pindah doedoek pada Raad v. 
Indië, dimalam perpisahan, seorang Oeloebalang telah berkata: Toean 
Gouverneur ! Toean ada lah seorang ,/pentjoeri"!! Kami kehilangan, toeanlah 
pentjoerinja !" Jang hadir terkedjoet mendengar perkataan jang gandjil itoe. 
Gouverneur dikatakan pentjoeri, dada mereka telah berdebar menoenggoe 
oedjoeng perkataan jang amat berat ini. Terbajang 40 tahoen jg. 

laloe Benccco. Atjeh ,,Toean Gouverneur pentjoeri, toean telah tjoeri.......... 
hati kami ra'jat Atjeh". Baroelah hilang debar djantoeng hadirin mendengarkan 
perkataan itoe, karena memang sebenarnja toean van Acken telah mentjoer hati 
mereka, karena Atjeh sangat ma'moer didalam tangannja. Roepanja perkataan 
„pentjoeri hati itoe berbekas dalam hati boediman Belanda itoe sehingga 
seketika adjalnja akan datang sebeloem sang goep mendjabat pangkat jang 


baroe itoe, dia berwasiat: majatnja mesti dikoeboerkan di Atjeh Oeloebalang 
jang ,menoedoeh". nja pentjoeri itoe ialah T.M. Ha san Gloempang Pajong Lebih 
dari pada semoea misai misal jang kita loekiskan ini, ada lah ketjintaan Dr. 
Soetomo kepada tanah airnja, dan ketjintaar bangsanja terhadap kepada dirinja. 
Sehingga meskipoen tidak di wasiatkan misalnja, dan meski poen seloeroeh 
tanah Indonesia pantas djadi koeboerannja, namoen pekarangan Gedong 
Nasional ada lah djadi wakil dari seloeroeh tanah airnja menjimpan djasmani ja 
moelia itoe Sampai beratoes tahoen dibela kang, djika pelantjong-pelantjong 
besar dari seloeroeh Timoer, dan agaknja dari Baratpoen, jang kehal akan 
perdjoangan kebangsaan Indonesia, tentoe akan datang djoega kemakam Dr. 
Soetomo di Boeboetan Soerabaja, mehantarkan boenga berkarang, symbool dar 


perasaan sympathie dan mengingan djasanja jang besar. Karena memang 
kebanjakan orang besar, bertambah besarnja setelah dia meninggal doenia. (Pe. 
Masj.) 


Kabaran 


POSTSPAARBANK TJOEKOEP 40 TAHOEN LAMANJA BERDIRI. Dikabarkan orang 
kepada kita, bahwa pada 1 Juli j.a.d. ini tjoekoeplah 40 tahoen lamanja. Post 
spaarbank di Hindia Belanda berdiri. Hari itoe akan diperingati de ngan 
bersahadja, dan berhoeboeng dengan itoe maka pada tanggal Juli 1938 itoe 
djam 11 siang akan diadakan kesempatan oentoek pembesar-pembesar dan 
mereka jang ada perhoeboenganja dengan Post spaarbank akan memberi 
selamat pengoeroes Postspaarbank itoe. Dengan bantoean jang diperoleh dari 
Internationaal Spaar-Instituu di Milaan, maka diadakan oleh directie 
Postspaarbank soeatoe pertoendjoekkan (tentoonstelling) di kantoornja di 
Molenvliet; disitoe nanti, diantara jang lain-lain, akan kelihatan beberapa poster 
dan alat alat propaganda dan lain-lain, sebagaimana jang dipakai orang2 di 
berbagai-bagai negeri. pain dari pada itoe akan dipertoendjoekkan poela tentang 
perhal kemadjoean administratie spaar bank itoe didalam masa jang laloe ini. 
Pada hari receptie itoe soedah tentoe tentoonstelling itoe terboeka hanja bagi 
sekalian orang jang da tang pada receptie itoe sadja: keesokan harinja dan 
berikoetnja ba ro ada kesempatan bagi orang benjak akan melihatnja. 
Selandjoetnja Directie akan mengeloearkan boekoe peringatan jg bergambar- 
gambar, jang isinja akan menerangkan hal-hal kedjad an jang penting-penting 
berhoeboeng dengan Postspaarbank, selama berdirinja 40 tahoen itoe. Dan lagi 
soedah diminta poela Nederlandsch-Indische Film Syndicaat, berhoeboeng 
dengan peraja an ini, memboeat film bersoeara oentoek Postspaarbank jang 
akan dipergoenakan oentoek propaganda, Film itoe, jang pandjangnja kira kira 
sama dengan film Chabar-Doenia jang biasa dipertoendjoekkan didalam 
bioscoop, pertama kali akan dimainkan pada 30 Juni jang akan datang di Regina 
Bioscoop oentoek orang-orang jang dioen dang. Pertoendjoekkan film itoe akan 
dimoelai lebih dahoeloe dengan extra-film. Oleh pegawai Postspaarbank hari 
jang penting itoe akan dirajahkan pada tanggal 30 Juni di Gedoeng 
Postspaarbank di Molenvliet. Oleh karena itoe maka loket loket kantor itoe pada 
hari itoe hanja akan diboeka oentoek orang banjak sampai djam setengah 
sepoeloeh pagi sadja, (begitoe poela pada tanggal 1 Juli, berhoeboeng dengan 


receptie jang soedah dise boetkan diatas tadi). Dihadapan voorzitter dan anggo 
ta Raad van Toezicht (Madjelis pengawas) maka pada 30 Juni itoe directeur 
Postspaarbank akan berpidato kepada pegawai: dan sesoedah itoe akan 
disadjikan makanan dan minoeman kepada mereka. Di Soerabaja, Medan dan 
Maka sar akan diadakan poela peringatan jang kira-kira sematjam itoe djoega 
djalannja pada tiap-tiap agentschap jang ada di sana itoe. Kantor-kantor 
agentschap itoe soedah menerima film jang soedah di seboetkan tadi sehingga 
pertoen djoekkan film itoe di tiap-tiap tempat itoe dapat dilakoekan bersama 
sama dengan di Batawi Pertoendjoekkan film di ReginaBioscoop dioelang pada 1 
Juli, jaitoe oentoek pegawai Postspaarbank bersama dengan anak dan isterinja. 
Akan pemboeka peringatan perajaan jang akan datang ini, maka directeur 
Postspaarbank akan mengadakan cause-serie jang ringkas (tjeritera pendek) 
didepan micro- foon Nirom Betawi, pada hari Ming 


Bals Soedah te dan bermil bangsa Indi Balse 


goe, tanggal 26 Juni, djam 7 malam. Tentang jang terseboet diatas ini akan 
diberitahoekan lagi dengan advertentie didalam soerat soerat kabar. 
(B.Poestaka) TEROES KEPADA WALI NEGERI Kenapa tidak sama Resident 
Bandjermasin doeloe ? Dari Bandjermasin pembanto kita kabarkan, seorang 
oetoesa dari Borneo Timoer t. Housman Baboe datang ke Betawi ini perloenja 
menghadap Wali Negeri sendiri me njampaikan satoe keberatan tentang tjoekai 
hasil boemi 10% jang berlakoe di afd. Kapoeas dan Beritoe (Residentie 
Bandjermasin jang soedah berlakoe moelai 1 Ja nuari 1938 jang baroe laloe 
Oetoesan ini menjampaikan keberatan tentangan hal itoe menoe roet 
anggapannja, sebab dalan practijknja sampai kepada 40% behoeboeng dengan 
harga jang dit tapkan. Lebih djaoeh pembantoe kita te rangkan, tentang 
keberatan ini, o leh oetoesan terseboet tidak maoe mmemadjoekan keberatan- 
keberatan kepada Resident Bandjermasin, sehingga teroes langsoeng disampa 
kan kepada Wali Negeri sendiri. Sekian kabar itoe. Kita bertanja, apakah 
oetoesan jang melompat begitoe tidak berati mengadoe toean Resident 
Bandjermasin? Jang lebih baik menoeroet pendapatan kita, djoega menoeroet 
atoeran jang kita ketahoei perloe terlebih dahoeloe menjam paikan keberatan 
itoe kepada toean Resident, dan bila tidak berhasil baroe meminta keadilan jang 
paling atas. (A.Ar.) RAPAT CENTRAAL COMITE KAMPONG Dapat perhatian 
penoeh. Minggoe jang baroe laloe, dengan diketoeai oleh toean Zain Sa nibar 
Journalist, telah dilangsoeng kan rapat oemoem dari Centraa Comite Kampong, 
dapat perhatian penoeh Apa jang dibitjarakan dalam rapat itoe, semata-mata 
segala pera toeran-peratoeran Gemeente jang dianggap terasa benar soekarnja 
oleh pendoedoek Betawi dan sekitarnja. Bagaimana perlakoean dan tindakan 
Gemeente terhadap pendoedoek, semoeanja dikoepas habis-habisan dalam 
rapat itoe. Diantaranja jang berbitjara, toe an-toean: Asmara Hadi, Soeprap to, 
Moerad Nasir, Naim, Soemanang, Sanoesi Pane, Lasim, Abdoerachim, S.Soestro, 
Ismangoenwin to, dan Mr. Mohd. Vamin. Niat ini Centraal, saban-sabar kampong, 
akan diadakan rapa pemoem. BOEDI KEMOELIAAN Mengadakan perajaan dan 
perpisahan. Malam Minggoe tanggal 19 Jun jang baroe laloe di Boedi Kemoeli 
aan telah mengadakan perajaan jang sangat memoeaskan, jang pe 


mainnja terdiri dari beberapa leer ling dan verpleegster Perajaan itoe ialah 
pemboekaan roemah baroe disitoe, djoega menperingati sedjak 1 Januari sampai 
15 Mei, disitoe soedah 1000 baji jang dilahirkan. Perajaan itoe diketoeai oleh Mej. 
Soetijah vroedvrouw Boedi Kemoeliaan dan selaloe mengadakan malam 
perpisahan dengan Dr. Wolf inspecteur dari D.V.G. bagian West Java jang verlof 
ke Europa Dr. Wolf sebagai voorzitter dari pendirian Boedi Kemoeliaan dan 
penggantinja ialah Dr. Peverelli hoofd v.d. Gem. Gezondheiddienst. Sebagai 
peringatan ada 4 kali bergambar, jaitoe bestuur lama dan baroe, publiek dan 
tableau. Directrice Boedi Kemoeliaan terkenal manis dan peramah roepanja. 
PERLOMBAAN SABOEN LUX. Kita dapat kabar, bahwa juri da ri perlombaan 
saboen Lux jang ditoetoep pada tanggal 30 Mei jl. ini, telah mengambil 
poetoesan oentoek mendjadikan satoe prijsNo. 1, prijs No. 2 dan prijs No. 3 jang 
beroepa oewang sama sekali besarnja f 1250.—. Prijs itoe akan dibagi 
diantaranja mereka jang telah menebak perlombaan tadi, dengan betoel jaitoe 
Mevr. Kwee Joe Kien, Laan Saleh 28, Batavia-C. 2. H. Leidelmeyer, Goentoerweg 
43, idem. 3. E. Wondal Voogt, Drossaers weg 61, idem. 4. Erly Tjoe, G. Nangka I 
No. 37, idem 5. Mevr. Visser Lengton, Td. Perak Boulevard 132, Soerabaja. 6. 
Mej. Zenitta Tan, Camphyyslaan 14, idem. 7. M.M.Bouma, Rontgenweg 5 
Bandoeng. 8. Pramoedji, Pasirkaliki 63 Bandoeng. 9. Oei Ping An, Gedonggoela 
No. 38 Semarang. 19 Hardjosiswojo, M.W.F. Willen I, Solo. 11. H.O. p/a Oei 
Thiam Kie, La wangada, Cheribon 12. Sie Kwan Loey, Kedjawarweg 3, 
Poerwokerto. 13. Gandasoewita, Simpenan, Waroengkiara, Tjibadak. 14. Polin, 
p/a Soesjadiredja, Losa rang 15. Lie Goan Tee, Bgs. Koening 326, Palembang 16. 
H. van Metzsch, Pangkal Pi nang Bangka. 17. Hadji Moh. Tahir bin H. Ab 
dulrachman Tg. Selor, Boelangan 18. W. Sep, Eur. Sergeant, Wa tempone, 
Celebes. Orang-orang jang terseboet de atas itoe akan dapat bagian 69.44 
masing-masing 200 orang dapat prijs jg. f 2.50 jaitoe mereka jang menebak 
hampir betoel. Djadi sama sekali prijs-prijs itoe berdjoemlah f 1750.— 


MODES DAMES HEEREN SOKO EUROPA Huishoudelijke Artikelen Batavia- 
Centrum Ban doeng 


Menoedjoe perbaikan dalam kampoeng, ,,Kemakmoeran dan kemadjoean 
soeatoe golongan berarti poela kemadjoean soeatoe negeri". Oleh: M. Ap. 


Beloem lama berselang dikota Djakarta ini telah timboel soeatoe badan 
federatief jang dinamakan Centraal Comite Kampoeng. Centraal Comite 
Kampoeng ini beberapa Comite Kampoeng dalam masing-masing tempat dalam 
daerah Gemeente Betawi. Maksoed pertama dari Centraal Comite jalah minja 
perhatian kepada jang berwadjib perbaikan dalam kampoeng kampoeng dan 
memberi keterangan keterangan jang berhoeboengan de ngan soal Gemeente. 
Pada hari Minggoe jbl. ini Cetraal Comite telah melangsoengkan rapat oemoem 
sebagai memperkenalkan diri bagi oemoem. Dan verslag-verslag dari rapat tsb. 
te lah disiarkan dalam soerat soerat kabar. Tentoe para pembatja telah 
makloem. jang menarik hati penoelis jalah toedjoean dari Centraal Comite tsb. 
jang mengatakan bahwa Cetraal berhendak minta perbaikan (verbetering) dalam 
kampoeng Djadi dengan perkataan lain pendoedoek dikampoeng dalam 
Gemeente Betawi beloem merasa poeas dengan keadaan sekarang ini terboekti 


timboel actienja mereka jang sekarang mendjelma da lam badan Centraal 
Comite Kar poeng dengan pimpinan toean M. Zain Sanibar. Sehingga beberapa 
ketoea Comi te dari beberapa penoelis jang be loem pernah memadjoekan diri di 
moeka oemoem pada itoe hari memaksakan diri oentoek mengeloe arkan 
pengalaman-pengalamannja selama mereka itoe diam dalan kampoeng dan 
keberatan-kebera tan berhoeboeng dengan bermatjam-matjamnja peratoeran 
dan Gemeente. Dengan pendek kata memang-ma mang benarlah apa jang 
mereka adjoekan itoe pantas dapat perhatian dari fihak jang berwadjib. Bi asanja 
para pendoedoek tidak san pai memberanikan diri oentoek be tjara di moeka 
oemoem, djika mereka ini tidak merasa terpaksa. Mereka begitoelah kata salah 
satoe spreker—berpendapatan bahwa oesaha-oesaha ini tak tinggal sampai ini 
sadja, bahkan dari fihak jg. berwadjib tentoe sedikit-sedikitnja memperhatikan 
permitaan pen doedoek Boekankah Gemeente poen berhendak agar soepaja 
kampoengkampoeng jang dalam lingkoengan nja itoe dapat perbaikan jang 
semestinja? Tiap-tiap oesaha Gemeente soedah tentoe kearah kema djoean dan 
kemakmoeran pendoe doek dalam daerahnja. Sebab penoelis berkejakinan 
bahwa menda pat kemakmoeran dan kemadjoean oleh soeatoe golongan 
(pendoe doek), berarti poela soeatoe kemadjoean bagi negeri. Centraal Co mite 
berhendak menoedjoe perba ikan kampoeng, Gemeente poen be gitoe poela. 
Maka oleh karena itoe apa tidak selajaknja dan seharoe nja bahwa badan doea 
dapat bekerdja bersama-sama? Adanja Centraal Comite itoe jg telah mempoenjai 
soesoenan pengoeroesnja lengkap, begitoe poela 


Sebagaimana doeloe kita soedah berdjandji memeriksa dengan seksama, 
boekoe R.A. Kartini „Habis gelap terbitlah terang" keloearan Balai Poestaka 
tjetakan jang k doea, jang disalin oleh toean An myn Pane. Darah kita berdebar- 
debar disaat kita menerima boekoe itoe dan teman jang toeloes dan setia, 
nafsoe kita membatja bangkit naika ingin mengetahoei dengan seksama akan 
isinja djoega soesoenan kata-katanja jang mendjadikan petikaian Tangan kita 
gemetar mengojah sampoel boekoe itoe, lama kita termenoeng memandang 
gambar (cliche) jg. tertera dikoelit moeka, ja sangat menarik hati kita akan 
membatjanja Tahoekah pembatja' apa itoe Digambar koelit moeka itoe nan pak 
terbajang seorang gadis rema 


pengoeroes dalam soeatoe ressormasing-masing, ini berarti bahwa Centraal 
Comite telah menjoesoen tenaga dan fikirannja ke arah kesitoe: menoedjoe 
perbaikan dalan kampoeng. Alangkah baiknja dan bagoesnja oentoek 
mengadakan pertemoean dengan wakil dari Gemeente dan wakil Centraal 
Comite oentoek membentoek soeatoe badan atau commissie mempeladjari dan 
penjelidiki hal-hal mana jg pantas dan haroes diperbaiki. Sebab timboelnja 
Centraal Comite jang telah mengoempoelkan gegevens dan berita-berita dari 
kamboeng-kampoeng dalam Gemeente Betawi, adalah satoe keringanan dari 
fihak Gemeente oentoek mengtahoei keadaan dalam soeatoe kampoeng. 
Dengan ini boekanlah peoelis tidak menghargai djasa dan pekerdjaan Gemeente 
dalam itoe soal, tetapi penoelis memadjoekan sekedar pemandangan tentang 
soal ini oleh karena toedjoean badan jang dipimpin oleh toean M. Zain Sanibar 
itoe jang diterangkan djoega bahwa Centraal Comite kamboeng tidak boleh dan 
tidak akan dipengaroehi dari sesoeatoe part melainkan dapat berdiri sendiri 


teepas dari party manapoen Dalam rapat oemoem jang soedah laloe itoe 
diantaranja dibitja rakan tentang koerang baiknja dja lanan dalam kampoeng, 
koerangnj kesehatan dalam kampoeng dan sebagainja. Malahan salah satoe spr. 
menegaskan bahwa soal koerang baiknja keadaan dalam kampoeng djika 
dibitjarakan teroes maneroes adalah sematjam hikajat ,,Seriboe satoe malam" 
artinja tidak ada penghabisannja Apa semoea itoe njata dan soeng goeh- 
soenggoeh terboekti, itoe ter serah kepada pembatja. Penoeli sekedar 
memberikan kepada oemoem. Tapi kami berkejakinan bahwa memang soedah 
sepantasnja bahwa hal ini tidak begitoe dibian kan oleh jang berwadjib. Soedah 
tentoenja akan membeoel tikan ini semoea akan memakan ongkos jang tidak 
sedikit, dan berarti poela menambah rantjangan begrooting tetapi djika tidak 
salah dalam tiap-tiap rantjangan begroeting soedah tentoenja ada bagia jang 
memang akan dipergoenaka oentoek keperloean perbaikan kan poeng dan 
sebagainja Djika ini memang telah bersedia oentoek kearah terseboet, dan ma 
sih banjak lagi jang haroes diper baiki, apa tidak sebaiknja djika jg penting- 
penting doeloe dapat gili ran dan dapat perbaikan djadi di praktijkkan, dan 
berarti poela memadjoekan dan memakmoerkan pendoedoek dalam kampoeng. 
Sebagai penoetoep kami jang pada tempo hari poen mengoendjoengi rapat 
terseboet, menjeroeka kepada Centraal Comite kampoeng agar C.C.K. dapat 
bekerdja bersama-sama agar dapat terboekti dan tertjapai maksoednja. Dan 
oleh jg berwadjib soedah tentoenja akan menoendjang kepada oesaha-oesa ha 
jang moelia itoe. Moedah-moedahan ! Djakarta- Raja, Juni 1938. 


dja poeteri doedoek bersimpoeh, mehandakan dia sedang bimbang temenoeng, 
disekelilingnja nampa poela gelap gelita. Seakan-akan dia poetoes harapan, 
menanjakan dirinja sendiri apakah keadaan jg sedemikian akan tetap selama-la 
nanja begitoe Dengan rachmat Toehan jang bersifat pengasih-penjajang, diseb 
lah kanan gadis jang kebimbangbimbangan itoe, nampaklah sinar soeroet jang 
kentjang ke atas, tan da alamat tjahaja jang terang berderang sebagai 
penoendjoek djalan goena membawa segala tjita jita jang soetji jang 
bertoempoek toempoek mengisi kalboe noeran gadis tadi soedah sedia. 
Sehingga sinar jang membawa hikmat itoe membangoen dan mengoeatkan ha 
rapan gadis tadi dari kebimbangan dan permenoengan roepanja 


MENJAMBOET KONGRES BAHASA INDONESIA JANG PERTAMA Oetjapan selamat 
dari kita. Kongres Bahasa Nanti malam Indonesia jang pertama akan 
dilangsoengkan di kota Solo, dimoe lai dengan receptie. Bagaimana pertingnja 
congres seperti ini, orang baroelah dapat menjelaminja, dji kalau sedikit banjak 
soeka mengkoeti perdjalanan sedjarah, sedja rah kebangoenan dan perdjoanga 
bangsa Indonesia. Pengakoean bebangsa satoe dan bertanah air satoe serta 
berbahasa satoe seperjang soedah ditetapkan oleh peroendingan antara 
pemoeda pemoeda jang kemoedian bergaboeng dalan „Indonesia Moeda" 
hendak diwoe djoedkan dengan lebih tegas danjata! Itoelah goenanja Kongres 
Bahasa Indonesia ini. Dalam langkah jang pertama ini kearah pembentoekan 
jang makin njata itoe, tentoe ada jang masih koerang, jang kelak dapat diperbaki 
berangsoer-angsoer, tapi sebagaimana halnja dengan bahasa jg mengharoeskan 
adanja ke-toemboe han, demikian djoega dengan oesa a Kongres Bahasa ini. 


Sehabis itoe baroe kita batja nempergoenakan waktoe jang a gak lama, moelai 
dari ,,KAT. PEMBIMBING" oleh penjalinnja toean Armyn Pane sampai kepad soerat 
R.A. Kartini, soerat jang penghabisan kalinja kepada Njo nja Abendanon, 
bertanda Rembang Semtember 1904. Menoeroet pendapatan kita, is boekoe ini 
lain tidak ialah soembekemoeliaan jang kita dapati. Sebab banjak terloekis, 
betapa besarnja tjita-tjita soetji jang terloenggoek angan-angan jang moelia, 
sesoeabenar dengan angan-angan jang tedapat dalam kalboe noerani R.A 
Kartini. Djadi kita katakan begitoe, saban-saban kalimat dan kata-kata jang kita 
selidiki dengan seksama apapoela soesoenan kalimatnja jg terpelihara dari pada 
djanggal, seolah-olah membimbing kita kepala penjelidikan jang benar dan tepat 
R.A. Kartini — sekali lagi R.A Kartini, njata kepada kita dia seorang poeteri 
Indonesia peretas djalan, haroem namanja melipoeti bangsa dan tanah airnja, 
sebab dia menoeroet boekoe jang kita batja itoe, boekan sadja pengasih 
penjajang terhadap bangsanja, tetapi dia djoega seorang poeteri ja bakti kepada 
iboendanja dan bersedia menjerahkan djiwa dan raga nja bersoedjoet — 
berchidemat k pada Toehan jang mendjadikan semista sekalian alam ini. Tjaranj 
menjerahkan djiwa dan raganja tadi, ialah setjara Islam, djadi R. A.Kartini djoega 
seorang poeter ndonesia jang ternama toeroet be kerdja mendjadi tentera barisa 
Toehan Tak dapat satoe-persatoe kit bentangkan soerat-soerat R.A.Kar tini 
kepada sekalian mereka jang ditjintai dan dihormatinja, kesegja soerat itoe 
membawa kias da tamsil jang lajak mendjadi soera teladan bagi bangsa kita 
teroeta ma poeterinja, disitoe terdapat be apa banjak matjam tjita-tjita jang 
moerni, jang menambah haroem nja Indonesia ini Balai Poestaka 
sesoenggoehnja berdjasa dan berfahala menerbitk kan boekoe seroepa ini. 
Sebaga penjamboeng — menebarkan bibit benih dan tampang kemoeliaan jg 
boeahnja soetji bersih, gilang gemilang, lezat tjita rasanja dari seorang poeteri 
Indonesia sedjati, menjediakan goena bangsanja Boekoe ,,HABIS GELAP TERBIT 
LAH TERANG" djika melihat rapinja, kertasnja, dan technieknja tidak sebanding 
dengan harganj jang hanja f 0.90 seboeah. Perka ra penerbitan boekoe, Balai 
Poes takalah jang dapat mendoedoeki tingkatan paling diatas Begitoe poela 
Balai Poestak soenggoeh beroentoeng, mempoenjai penjalin sebagai toean 
Armys Pane, poetera Indonesia sedjati, ja dapat menjelami segala tjita-tjit dan 
perasaan R.A.Kartini, sehingga dengan keinsjafan dan kehaloe san perasaannja 
(penjalin) itoe dapat digambarkannja dengan nja ta setjara soesoenan kalimat da 
kata-kata jg. bersemangat dalan boekoe itoe, misra sampai ke otak dan toelang, 
sesoeai dengan pe rasaan perasaan jang terdapat da am kalboe noerani R.A. 
Kartini Kepada teman kita jang toeloes dan setia, jang memindjami kit boekoe 
R.A.Kartini „Habis gelap erbitlah terang", kita oetjapka terima kasih. (A.Ar. 


Oleh karena itoe, kita hanja akan melihat dan tjoba mengharap jang moengkin 
tertjapai sadja, jaitoe apakah jang akan dihasilkan ole congres jang pertama ini? 
Hasi jang kita maksoedkan adalah hasil jang njata hasil jang dapat memberikan 
pedoman kepada pekerdja an jang kelak akan dilandjoetkan lagi. Dari dalil-dalil 
jang soedah disiarkan oleh ,,Antara" da lam berbagai-bagai soerat kaba dapat 
diselami soeatoe rasa, soeatoe semangat, soeatoe pengakoe in: tali temali jang 
berdjalin-dja lin tapi jang bertemoe dalam satoe ikatan, jaitoe: satoe kemaoean 
satoe tjita-tjita dan satoe semangat. Tali temali jang berdjalin-dja lin kita 


seboetkan tadi adalah karena seperti pengakoean toean An myn Pane, soal 
bahasa itoe akan ditilik dari berbagai-bagai djoeroesan, djoeroesan tjabang- 
tjabang dari pengantara seseorang bertoetoer kata satoe dengan lain 
menjampaikan sesoeatoe keinginan kehendak, oentoek memoeaska asrat hati, 
jang mendjadi salah satoe sjarat pergaoelan hidoep jang teratoer Sebagai hasil 
pertama jang terdapat dipadoe dari semoea dalildalil pengoesoel-pengoesoel 
(praeadviseurs) dalam Kongres ini ada lah dorongan soepaja satoe Insti uut 
Bahasa Indonesia dilahirkan ditengah-tengah masjarakat, seba gai soeatoe 
patokan ditengah-te ngah djalan jang ditempoeh oleh bangsa Indonesia, 
pengoekoer watas jang telah didekatinja, sebaga soeatoe tanda isarat 
(voorteekn adanja djiwa baroe, pergaoelan hadoep baroe, jang menghendaki 
sarat-sarat baroe poela. Dari soedoet manapoen djoega soal Kong res Bahasa ini 
diperiksa, nistjaja neninggalkan kesan kepada seseorang akan arti dari kongres 
ini Adanja congres ini boekan djasa sesoeatoe golongan, diambil dari pada artian 
kemoengkinan mendja dikannja, melainkan adalah soeatoe historisch feit, boekti 
riwaja jang timboel lantaran masjaraka jang bergerak dan hidoep (dyna misch). 
Achiroelkalam: Berbahagialah Kongres jang pertama ini hidoeplah bahasa 
Indonesia, hi doeplah poela dengan Bangsa jang mengakoeinja itoe: BANGSA 
INDO VESIA JANG SATOE BUTLER'S BLUNDERS! Blunders, adalah perkataan boeat 
mengatakan omong kosong. Omong kosong itoe, keloear dari s soeatoe pihak 
jang merasa kekosongan sesoeatoe oetjapan dalan berasaan keadilannja. 
Memang pembatija: begitoelah jang dapat dira sai bangsa Indonesia, istimewa 
kaoem boeroehnja, djika mendengan segala poedjian toean Butler jang 
berselang beberapa boelan mela wat ke Indonesia ini, tentang kea laan boeroeh 
dan perlakoean terhadap boeroeh dinegeri ini. Sebal bagi Butler hanja ada satoe 
sadja jang melipoeti dan mempengaroeh bathinnja: bangsa boeroeh Indohesiers 
senang sadja. Tapi Butie tidak tahoe bahwa bangsa kromo Indonesiers itoe, 
mempoenjai panjaindera (zintuig) jang ke enam dan ke toedjoeh: kesabarannja!! 
Karena kesabaran ini, semoea penanggoengan jang lain tidak ada artinja. 
Biarpoen dia tidoer berlataikan boemi dan beratapkan em poen, toch: 
senjoemannja tidak h lang! Biarpoen dia tidak tjoekoep makan (ondervoed): si 
kromo tetap tertawa! Pakaiannja rombeng ia senjoem simpoel. Moekanja poetjat 
karena berat bekerdja, badan nja lekas toea, karena banting-toe lang, anak- 
anaknja semoea atau sebagian besar tidak sehat dan impotent karena darah 
orang toeanja koerang sehat: ia tertawa ! Tapi kalau ini tertawaan si kro mo jang 
maoe didjadikan dasan oleh Butler dalam rapportnja itoe maka tidak ada 
salahnja lagi, dji ka toean Winarno dari ,,Tempo' mentjap rapport itoe: Vergulde 
in ternationale nonsens! Blunders segede-gede blunders !! Tapi ini djoega 
seharoesnja dapat ditiadakan, djikalau sekiranja kaoem boeroeh disini soedah 
tera toer sehingga dapat memberikan gambaran jang sebenarnja terhadap 
doenia loear, doenia internas ona! Pergerakan kaoem boeroeh dist i, beloem 
koeat, masih bisa oleng kalau datang angin poejoeh. San kat sekerdja tidak bisa 
koeat dan berpengaroeh karena keadaan ech nomienja, lebih tegas: economisch 
bangsa Indonesia lemah, jang tidak dapat dikoeatkan, djikalau pergerakan 
politieknja beloem toeroet koeat. Dengan pendek: didalam sega 


R. A. Kartini Timbangan Boekoe Habis gelap terbitlah terang". 


la lapangan bangsa Indonesia me sih sadja ingin ketawa, koerang banjak 
bekerdja, ditambah poela, haangan jang banjak, dan kesempatan jang koerang! 
Kalau Butler ingin objectief, ten toe factor-factor ini ia tidak akan loepakan, 
disengadja maoepoen t dak. Dus dari toean Butler (art nama ini: pelajan!) kita 
tidak bisa harapkan lajanan jang loemajan! Hanja dengan oesaha sendiri, 
baroelah roepanja doenia loear da pat menjaksikan gambar masjara kat disini. 
Sekali lagi: oesaha haroes diteroeskan memperkoeatkan seloeroeh gerakan 
bangsa Indong sia, dengan jang dapat dan moeng kin dikerdjakan, diatas rel 
keadila dan kebebasan jang ada! 


Biarlah kita tinggalkan Butle dengan blundersnja itoe ! (X) 
LUXE STAALBUIS FABREIK 

Soey Tjiang & Co. 

Pintoe Besar 81-83 Batavi Telefoon No. 175 — BATAVI. 
BOEKH NASOETIO Kramatplein Pasar Merah 


letter P.O. — Batavia-C Selamanja sedia 2de Handsch: bokoe-boekoe sekolah, 
Romans, A nak-anak, peladjaran dan Tijd schrijften 


Speciaal moerah. 

Voor 

UW DRUKWERI Telefoon No. 5344 
COIFFEUR POPULAIR 


Sawah Besar 4C. — Batavia-C Salah satoe Coiffeur di Batavia Centrum jang 
soedah terkenal daberlangganan lama Pekerdjaan memoeaskan dengan tarief 
jang pantas Goenting ramboet............... f0.2 


PROSIT SMAKELIJK & Adalah doea perkataan didalan bathin jang hanja dapat 
perlah dalam roeangan Nos. 40/2 di KRAMATPLEIN BAT.-C atau di: 


»PADANGSCHE BUFFET Rasa: Lezat & Segar Harga: Boleh bandingkan. 
MASJHOER......... II! dan TERKENAL 

dengan systeemnja CRISIS PRY ZEN Tweede hand STAR BOEKHANDEL 
BataviaKramatplein 18a D. 

Hidanaan 


SOEARA ORIGINEEL Kaoem abang-abangan naik podium!........... Centraal Comite 
Kampoeng jang diketoeai oleh toean Zain Saniba Journalist, betoel-betoel 
pegang record boeat seloeroeh Betawi ini erboekti sewaktoe diadakan rapat 
oemoem di Gang Kenari Minggoedoeloe. Disini kedengaran soeara arigineel, jang 
keloear dari kaoem abang-abangan, menerangkan bagaimana beratnja atoeran 


Gemeente jang mereka rasai, baik perkara djalanan, sewa tanah, atoeran 
koeboeran, perkara air minoem enz. Bitjara setjara kontant, apa jang terasa 
dikeloearkan teroes, pendek kata, djika ambtenaar Gemeente jg besar-besar 
djoega lid Gemeente raad ada dengar soeara begitoe poleh djadi seperti kake - 
kake kebakaran djenggot. Djangan dikat lagi pedato kaoem terpeladjar, se perti 
Mr.M.Yamin, Sanoesi Pane, Soemanang, Soeprapto jang membitjarakan oeroesan 
Gemeente sampai ke akar-akarnja, barangka li orang Gemeente toetoep koeping 
rapat-rapat Kaoem abang-abangan soedah moelai berani ngindjak dan 
berpedato naik podium (gara-gara Zan Sanibar), nanti saban kampoeng 
diadakan openbare vergadering meloeloe oentoek membatja kerdjalan atoeran 
Gemeente, sehingga achirnja Gemeente Betawi sekitartja dapat reclame besar 
atas pekerdjaannja. Nanti toekang loak, toekang berotol, toekang sajoer, 
toekang gerobak dan toekang djoeal daging orang djangan heran bisa nampak 
poentjak hidoengnja diatas podium berbitjara hebat Sekarang giliran abang- 
abangan akal noendjol ke moeka Omelan kaoem intelect pada Gemeente 
roepanja tidak mempan abang-abangan poenja ngomelan, boleh djadi Gemeente 
kaget Apa kata lid Gemeenteraad?? NEFF DALAM JOURNALISTIEK. Sanoesi Pane 
— Parada Harahap. Polemiek antara Sanoesi Pang dengan Parada Harahap, 
makin ha ri makin hebat. Parada bilang, itoe sanoesi Pane ada neef-nja dan bila 
di roemah katanja seringkali bermain-main antara oom dengan eef. Dapoer 
Sanoesi Pane kena tembak oomnja Parada Kalau betoel Sanoesi Pane memang 
neef toelen Parada, besar harpan nama sedjatinja bakal moentjoel, jaitoe 
mendjadi Pane Harahap. minta Kita oetjapkan selamat, Aboen Awas sampaikan 
kepada boeng Sanoesi Pane. Horas be, ada-ada sadja LADI. 


TANDHEELKUNDE „THE TJIN SING" Batavia-Centrum Senenstraat No. 167 — 
Djam bitjara: pagi 8—12, sore 4— Tarief Rendah, Belilah „Inhouling" obat jg. 
paling mandjoer boeat sakit Diphtheritis, djoega boeat penjakit seperti: 
Tenggorokan, Isit, Bengkak Seriawan, Lida sakit dan lain-lainnja. Bisa dapat beli 
dimana-mana toko obat. 


Senen 127 


THE SUN 


38 A 


Portret electrische siang dan malam. Sedia tempat meroepakan kebon boenga 
(taman-taman), djoega mesin terbang jang sangat sedap dipandang mata, 
ditanggoeng menjenangkan kepada siapa sadja. 


38 


HORLOGE MAS dan Verchroomd Boewat lelaki dan perempoean merk ,,MARAS" 
dan ,ELECTION" Bikinan Switsersch fabrikaat Dengan 10 TAHOEN garantie 


ARA MAINES 


HARGANJA pantes dan bisa dibajar dengan djalan menitjil FIRMA TJONG & Co 
Bandoeng — Soekaboemi Batavia-C. Buitenzorg — 


Bioedjoeng gacis 


ADOE MAULOED DAN MOELOET. Iboe-bapa haroes djaga betoel anak 
gadisnja.......... Menoeroet penglihatan Dr., di doenia ini roepanja pekerdjaan jg. 
baik — soetji — moelia, kebanjakan kalinja dipergoenakan orang kedjalan jang 
tidak baik Ajat Al-Goeran dan Hadist Nabi didjoeal boeat nangkap toeloes 
soerban gede mendjadi sjarat boeat koempoel harta dan padi menghafal do'a- 
do'a banjak soepa ja dipanggil orang bila ada hadjat kendoeri orang hidoep atau 
orang mati. Diwaktoe orang sedang asjik beribadat, berbondongz pergi ke 
Mesdjid, ada sadja machloek Allah jang pergi membawa Nonja-Nonja ketempat 
soenji dan gelap. Orang sedang choesjoe' menjeboet nama. Allah dan Rasoel dia 
dengan kekasihnja sedang riboet mengoetjapkan „ai lap joeai lap joe". 
Assoebilah betoel ini matjam, perboeatan sambar geledek Boektinja sadja, tidak 
heran kalau Roembah Lalap. Paman Leng ser jang goerih sekali ada 
menerangkan di Palembang, djoega di lain-lain tempat, tentoenja orang Islam 
meramaikan Mauloednja Nabi Moehammad S.A.W Oedjar Paman dalam itoe, 
boeat Wak Adji Moelil dan kawankawannja, keramaian Mauloed begini tidak lain 
dan tidak boekan artinja ngeledjar ke...... moeloet Saban Mauloed ledjar moeloet 
sebab sesoedah nadahkan tangan sebentar, mengoetjapkan amin-amin ja 
rabbal-alamin, lantas moeloetpoen mangap boeat disoempel sama nasi...... 
samin Apa jang ditjeritakan tentang kelahiran Nabi s.a.w. dan riwajat 
penghidoepannja, itoe perkara belakang, jang pertama bagi Wak Adji Moelil cs. 
hantam poekang ajam dan daging kambing. Nabi s. e.w. pernah 
menggembalakan kambing, tetapi Wak Adji Moelil es teroes-meneroes maoe 
hantam kambing Ketjoeali itoe, ia sendiri masoek golongan...... kambing berok, 
Kalau dengar riwajat Nabi s.a.w. jg. masoek dikoepingnja tjoema Nabi s.a.w. 
beristeri beberapa orang. Ri wajat kebesarannja, boeat Moelil es, tjoema masoek 
ditelinga kanan keloear di telinga kiri ! Dari itoe tidak heran, kalau ma oe 
beristeri empat, Wak Adji kita itoe saban2 oendjoek katanja soennah Rasoel. 
Tetapi kalau kalau disoeroeh berkorban, ia tekep kantong rapat-rapat biarpoen 
riwajat Nabi s.a.w. penoeh dengan pengorbanan habis-habisan ! Dasarnja Wak 
Adji Moelil Nanti kalau Wak Adji Moelil terga poenah di samber geledek, saban 
tahoen, ramai-ramai kita di kakoes diatas koerikan............ boerannja ! Desas- 
desoes jang disampaikan kepada Paman, katanja disalah satoe kampoeng 
dibagian oeloe, a da seorang goeroe sekolah Agama telah mengadjak moeridnja 
jang soedah gadis, merajakan...... moeloet dikebon binatang Boekan merajakan 
Mauloed toean-toean en Njonja-njonja melainkan merajakan moeloet, moeloet 
ketemoe moeloet, roepanja leng ket matjam kena poeloet nangka Dah lengket 
begitoe memang rasanja lebih enak dari makan...... nangka Tidak dikatakan, 
apakah sang gadis djoega telah...... ngoeloeb bidji nangka? Kalau begitoe, tentoe 


ada orang jang bertangisan, sebab kena getahnja nangka bisa njogakkan b bir. 
Dan Paman sendiri sebenarnja beloem maoe pertjaja hal ini, tetapi Paman kok 
maoe diantjam di katakan...... sekongkol kalau tidak maoe ngelengser Dari itoe, 
Paman sebagai orang neutraal, sekedar tjoema oentjoek neutraliteitspolitiek, 
sebab dalam hal ini Paman...... tidak sjamfoer Ini perkataan tidak ,,sjamfoer" 
djangan dikira maoe mengoejak li dah orang tidak, sekedar mengenakan...... 
mat-djaisnja ! Oentoek mengenakan mat-djais dari batjaan, insja Allah Paman 
begoejoer, tetapi boeat oeroesan............ sedja'is sendiri, serahkan sadja sama 
itoe goeroe sekolah Agama jang telah melengkati anak gadis wong ! Menilik 
kedjadian diatas, lebih lebih poela bila Dr. mengingat jg 


TEKORT f 35.— Soedah dibajar ditoentoet poela. Ass. Hulppostkantoor 
Pandeglang soedah diketahoei oleh Chef nja ia menggelapkan wang 
sedjoemblah f 35.—. Dari chefnja begitoe baik, ganti sadja itoe f 35.— dan tidak 
dibikin perkara. Tetapi roepanja Ass. terseboet dasar koerang terima boedi, tidak 
maoe ganti ketekoran itoe, terpak sa Chefnja merapportkan hal itoe ke 
pembesar Post Betawi Sesoedah ditahan dan diperiksa, baroe Ass. jang sial itoe 
ganti itoe wang f 35.— Tetapi meskipoen diganti, perkara djalan teroes. SOEDAH 
BEROEMOER TOEA Oemoer 101 tahoen masih hidoep. Di Betawi ini ada seorang 
toea nama Zaharia Solomon Levi lahir di Palestina pada tahoen 1837. Sampai 
sekarang masih sehat dan tinggal di eerste Bakstraat Mr. Cornelis. Toean ini 
baroe ketahoean, ialah sesoedah membikin persediaan boeat pemilihan lid 
gemeenteraad. LAGI-LAGI POEDJANGGA TJAP SOEMBOE. Beberapa titel 
didapatinja. Demi sehari-kesehari, makin nampak, bahwa bangsa kita diwaktoe 
jang paling belakang ini sangat mentjintai bahasanja, ialah, bahasa Indonesia, 
bahasa jg kita haroes djoendjoeng tinggi sebagai penambah kekajaan bangsa 
Indonesiers jang hanja f 0.50 seorang Satoe artikel dalam ,,Kebangoenan" jang 
berkepala ,,AHLI BAHASA" JANG BOEKAN AHLI, sa ngat menarik perhatian kita, 
karena disitoe diterangkan, toean Sardjan dalam P.K. memboeat satoe karangan 
jang oedjoednja mengandjoerkan soepaja orang lebih memelihara bahasanja, 
tetapi toean Sardjan sendiri memberi tjon to jang boeroek, kata Pembantoe 
»Kebangoenan". Beberapa kalimat jang tertera dalam Kebangoenan itoe jang 
dipetik dari toelisan toean Sardjan, memang kita akoei, bahwa soesoenan 
kalimat atau perkataan jg dipakai oleh toean Sardjan dalam toelisannja itoe, 
memang djanggal dikoeping orang jang tahoe menjoesoen dan 
mempergoenakan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Banjak kita dapati 
perkataanperkataan jang tidak pada tempat nja dimasoekkan ditjelah-tjelah 
(diselip-selipkan) dalam satoe kalimat jang dipergoenakan oleh toean Sardjan. 
Satoe tjontoh kita ambil dar toelisan toean Sardjan jang berboenji: „Tetapi 
salinan oleh Balai Pestaka tidak menoendjoekkan perasaan itoe jang kita dapati 
di dalam kalboe Kartini". Soesoenan kalimat jang seroepa ini, perkataan ,oleh" 
mesti di tiadakan, ertinja tak masoek dan perkataan ,itoe" haroes dipindah kan 
keachir kalimat. Begitoe poe la perkataan ,,didalam", kalimat jang seroepa itoe 
mesti memaka perkataan ,,dalam". Djadi soesoenan kalimat toean Sardjan tadi 
baroe beres dan tidak djanggal dikoeping orang jg tahoe dan memang 
mempeladjari bahasa Indonesia (Melajoe), seharoesnja tersoesoen begini: 
»Tetapi salinan Balai Poestaka tidak menoendjoekkan perasaan jg. terdapat 


dalam kalboe Kartini itoe". bahasa Dengan gara-garanja Indonesia toean 
Sardjan, sehingga,,Kebangoenan" memberikan beberapa titel jang boekan 
boekan sadja, misalnja Prof. — Hooggeleer de — Mahagoeroe dan Sang goeroe. 
Sehingga kesimpoelannja menjoeroeh toean Sardjan memakai jelana péndék. 


soedah-soedah, lebih dari 1001 matjam kedjadian jang bersamaan boesoeknja 
dari ini, Dr. hanja maoe meninggalkan pesta kepada kaoem iboe bapa, soepaja 
berhati-hati mendjaga anak gadis nja. Zaman sekarang penoeh isi notes Dr. jang 
mentjeriterakan gadis-gadis moedah ditjoeri orang Lenjap dari dapoer — keloear 
da ri pintoe belakang, tahoe tahoe moentjoel diroemah penghoeloe mengadakan 
remboekan loear pengetahoean orang toeanja. Oentoeng kedjadian jang seroepa 
ini, gadis lari tidak diketemoe kan orang ada di dapoer......... DR. POESANG. 


Telef. WI. 5344 
Oentoek toean-toean menghe matkan oeroesan drukwerk! 


Tjoema oentoeng Kebangoenan tidak mengirimkan kalimat ,,Poedjangga Tjap. 
Soemboe" kepada toean Sardjan jang berboenji: ,,Tentoe toean Sardjan 
sesoedah membaftja artikel ini, ia akan berfikir dan merasa kemaloeannja jg. 
amat besar." Djangan main-main zeg, kita sama-sama ada poenja bakal 
mertoea, oli ! HIDOEPLAH POHON ROEMBIA. Oesaha baroe moelai terdengar. 
Menoeroet keterangan toean Ha dji Anang Ali Pakodjan Bat.-C. kepada kita, 
beliau dalam sedikin hari lagi berangkat ke Tambilahan (Sumatra) dengan 
maksoed berkeboen roembia. Menoeroet keterangan beliau itoe, dalam waktoe 
8 tahoen soedah dapat memoengoet hasil, sepohon roembia dengan didjoea 4.— 
Beliau akan menanam berpoeloeh riboe pohon roembia, dimana tanahnja jang 
soedah sedia. Pohon roembia, selain daoennja di djadikan atap, djoega sagoenja 
sangat digemari doenia, oedjar beliau. Perloe kita terangkan, beliau ini seorang 
toea jang banjak pengala man dalam hal bertanam, pernah poela beliau 
mempoenjai onderne ming thee dan fabriek sagoe oebi kajoe. KWEEKSCHOOL 
MOENTILAN ,,Antara" mengabarkan, bahwa R.K. Centrale Kweekschool di 
Moentilan, moelai tahoen pengadjaran baroe ini hendak mengada kan parallel 
klassen, sehingga da pat menerima moerid moerid baroe sedjoemlah k.I. 60 
orang. FONDS AMAL TIONGKOK. ,Antara" Oleh kaoem Tionghoa totok di 
Bengkoelen telah diadakan tonil tjerita Tionghoa, bahasa Indonesia malam senen 
tg. 8-0 Mei j.l. Pendapatan ada f 600.— MATROS LARI Seorang matroos nama 
Rachman bin Ibrahim, oemoer 25 tahoen Stb no. 12508, bekerdja pada S.S 
»Erdanus" waktoe kapal terseboet berlaboeh di Tdj. Prioek telah melarikan diri, 
entah apa sebabnja. Boleh djadi ia maoe poelang ke tempat tinggalnja (Padang) 
NELAJAN DJEPANG. Jang ditjari. Atas titah Opsir Djoestisi Medan, maka politie 
sedang mentjari seorang nelajan Djepang nama Jasusiro J. belakangan tinggal di 
Singapore, 


soedah bertolak ke Singapore oentoek melandjoetkan perdjalanannja ke Tokyo, 
dimana ia akan hadir dalam oepatjara pemboekaan Mesdjid Islam disana. 
Sebagai pernah dikabarkan, A pemboekaan Roemah Soetji ini, an tara lain-lain 
djoega akan toeroet dihadiri oleh Kaisar Djepoen. Tempo hari kita kabarkan baha 
sa Moehammadijah di Indonesia tidak sempat mengirimkan wakil nja kesana, 


karena kesempitan waktoe dan lainnja. Dan dengan kepergiannja t.O. Oesman 
ke Djepoen, langsoenglah djoega salah satoe pernjataan bank bagi oemmat 
Islam Indonesia kepada sesamanja jang sefaham didalam kepertjajaan ke 
Toehan dan dinegeri Matahari Terbit, demikian "Persamaan". Bangsa Djepoen 
adalah koempoelan oemmat jang bersemangat BESAR, berkeinginan tinggi jang 
tidak moedah dipatahkan. 


Prosit & Smakelijk Adalah doea perkataan didalam bathin jang hanja dapat 
perlahir dalam roeangan Nos: 40/2 di KRAMATPLEIN BAT.-C. atau di: 
»PADANGSCHE BUFFET" Rasa: Lezat & Segar! Harga: Boleh bandingkan. ,, DE 
HOOP" MARMERWEKKERI Petamboeran 132 — Telf. 5412 WI t/o Europeesche 
Begraaf Plaat BATAVIA - CENTRUM. Speciaal voor Gramonumenten, Bong Pay, 
Grafsteen, Naamborden, Kunst-Graniet, Tegels, het leggen van marmervloeren, 
Beelden en foto van porslein. Vlug — Coulant — Goedkoop. Ontwerpen en 
Uitvoeren, Overal te Ontbieden. 


Bisa dapat beli diantero tempat, dan pada Hoofd-depot: SOUW HAN JAM G. Djati- 
Baroe 61 Tanah Abang Batavia-Centrum. 


» TJOEMA LONTJENG JANG BAIK MENGOENDJOEK WAKTOE JANG BETOEL" Lontjeng 
- lontjeng keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,Urgos" Schwenningen Duitschland 
ada djempol dan baek betoel. Kita baroe terima roepa-roepa model Westminster 
dan gong di dalam Kas jang indah dan tertoetoep dengan glas facht moelai dari 
harga f 30.— sampai f 45.— Boeat di dalam kota bisa dapat dengan pembajaran 
afbetaling dari f 2.50 per boelan. 


Importeur 

Firma Batavia-C. 

Lim Tjoei Keng Bandoeng — Soekaboemi 
SELAMA ADA SEDIA SEPEDASEPEDA MERK : 
RALEIGH HUMBER TRIUMPH HERCULES EINDESTO 
NIS 

MOLENVLIET O. 77 

TELEFOON 1674 Bt. 


Soedah terbit tjitakan ka 4 VIER A'S ADRESBCEK Penting boeat 
pengoendjoekkan dagang. 1 boekoe tebel 


dengan tekst 
Indonesia, Blanda dan Inggris f 2.16 franco tempat pemesen: 


Drukk. ,,Samideo" A. A. Achsien, Batavia-C. Bandoeng 


PERHIMPOENAN KESENIAN SOENDA Diroemahnja toean Mr. Koesoe maatmadja 
diadakan pertemoean ternama dari goloorang-orang ngan rajat Soenda jang 
berada di Betawi ini. pertemoean ini akan Maksoed mendirikan perhimpoenan 
jang mementingkan dan mempeladjari kesenian Soenda. Waktoe itoe 
pengoeroes dapat diadakan djoega dan terdiri dari toean-toean Rd. lok Mohamad 
Si radz sebagai ketoea, toean M.A Samoen penoelis toean M. Akil bendahara dan 
pembantoe toean toean A. Kadaroesman dan Asik Natanegara. Prof Dr. Hoesein 
Djajadiningrat diangkat mendjadi bescherm heer, sedang Mr. Koesoemaatmadja 
dipilih mendjadi penasehat. PENSIOEN PEGAWAI NEGERI. Pada pemboekaan 
sidang Volks raad pada 15 Juni j.a.d. maka kabarnja pemerintah akan 
mengoeraikan pendiriannja tentang soal pensioen pegawai negeri jang hingga 
kini masih beloem ada poetoesannja. INSPECTIE DI BORNEO Pada 1 Juni j.a.d. 
maka directeur E.Z. toean van Mook dengan toean dr. J.H. Beching, hoofdins 
pecteur pada Boschwezen, akan pergi ke Borneo oentoek melakoe kan inspectie 
disana tentang peroesahaan kajoe. Pada tanggal 19 Juni mereka ditoenggoe 
datangnja kembali OETOESAN ISLAM INDONESIA KE TOKYO Toean Oemar 
Oesman redacteur dari Pandji Islam tg. 4 boelan ini 


NASEHAT JANG BERHARGA AWET MOEDA. KOEWAT DAN SEHAT MASKIPOEN 
SOEDAH BRANAK LIMA KALI DENGEN SELALOE MINOEM IN ANGGOER SEABIS 
BERSALIN. SEBAR BISA TOLAK ANGIN. BERSIHKEN DARAH. MENGEGAH 
MENGLOEARKEN TERLALOE BANJAR DARAH. AER TETE DJADI KEN TEL TAMBAH 
NAPSOE MAKAN. DAN LAIN LAIN. UH ANGGOER OIBIKIN SPECIAAL BOEAT ORANG 
ABIS BERSALIN. BOLE MINOEM TROES SAMPE 3 BOELAN TIDA HALANGAN. 
ORANG BOENTING TIDA BOLE MINOEH. 


TJAP IKAN MAS 


A 
TAUTO IBANG Bran 


BESAR. f 2.50 KETJIL. f 1.30 HARGA PER BOTOL Pesanan dari loear 
kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja 
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ. AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie 
Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Cheribon Thian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng 
Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cor nelis: Sam San Yok Pong. Lahat: Tjee 
Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho Ngo Hok Tong. Solo: 
Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe Tong. 
Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: le Djin San 
leKim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng 
Tjoen Ho. Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng Tong. Palembang: 
Thian Eng TongDjember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. Pangkal Pinang: Thi 
Seng Tong. Palembang: Lau Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: Tn Tong. Garoet: 
Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas sar: Eng Thaij Ho. Djokja: Thaij An Tjan, 
Tandjoeng Pandan: Djoe Bie. 


BATIK. MANUFACTUREN TENOENAN, KRAMERIJEN 6 DEPOT POSTWAARDEN 
ISMAIL . DJALIL 


Tanja doeloe persediaan Toko SMAI ALLES TEGEN LAGE PRIJS. 


ISMAII DJALIL Senen 121-123 Telf. 4356 WI. P. O. Box 23 Bankier Escompto Mij. 
BATAVIA. 


—————A 


e a TENAA 


Djaman modern, Djaman kemadjoean...! Djangan liwatkan ini tempo. Njonja- 

njonja dan toean-toean koendjoengilah adres kita, jang soedah terkenal lama, 
Ditanggoeng menjenangken. Menoenggoe dengan hormat „TOKO CENTRAAL" 
Handel in Manufacturen. Batavia-C. Senen No. 177 —: 


WILT U leren typen? Ga naar : 
T MEIRO POLITAN TYP CURSUS Pasar Baroe 10 (Schoolweg Noord) 


PERSENAN JANG BERHARGA AKAN DI KASI GRATIS PADA SEMOEA LANGGANAN 
DARI: TJIKEUMEUHWEG 13-15 


De Echte (SADJOESI) BUITENZORG. 


Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1 October 1937, Toko 
SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dar Salon De Coiffeur „DE ECHTE" 
memakai Nationaal Kasregister Tiap-aiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 
sampai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah f 5.— mendapat 
persenan barang-barang seharga f 0.50. Maka oleh karena itoe diharap 
langganan-langganan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan 
tertjitak harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat 1 kali. 
Vrij Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja mendapat 
keoentoengan bagai langganan-langganan Menoenggoe kedatangan Toean dan 
Njonja sekalian dengan hormat, SADJOESI. 


Netjis en moerah diperabottin Toean dan Njonja poenja roemah oleh Toko DE 
FIETS Hoofdkantoor: Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt Roepa-roepa 
Meubel, Lontjeng Younghans, Horloge, Tem- pat tidoer, Speda Raleigh, British 
Empire, Defiesi d. I. I. Komfoor gas-minjak tanak peranti masak merk Haller, 


Lampoe gantoeng pake minjak tanah merk ,,Kronos". Penjitjilan boleh berdamai 
Filialen : Parapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. Tandjong Priok- 
Zuiderboorw. 111 


RESTAURANT Soeka 


Gang Tjoetek 9 (achter Pasar Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C Menjediakan makan 
jang lezat minoeman d.I.I. Djoega sanggoep mengirimkan makanan buitenhuis 
dengan harga jang paling rendah Menoenggoe dengan hormat, De Eig. 
DJAJAPERNATA. Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


TJPEWRITING CURSUS 


OTHE SPEED Petjenongan 21 Batavia-Centrum Akan beladjar typen blindsysteem 
10 djari dengan memakai garantie tempo jang bisa sependek-pendeknja datang 
pada adres kita. 


TAILOR H. A. Rachman Sawah Besar 19a — Batavia-C. 4 Prima Stoffen. Prima 
afwerking. Prima Couper. Systeem baroe, model baroe, har ga baroe. U 
bertambah gagah serta ginding kalau U pakean jang potongannja menoeroet 
aliran zaman, serta modern. Harganja poen sedang, kerdjaannja mahal. Silahkan 
tjobak pada kita poenja adres jang soedah terkenal ama. Kaloe perloe boleh 
panggil sewaktoe-waktoe. 


Sekarang soedah moelai moesim potong padi. A Kita ada sedia roepa-roepa N SE 
EGILINGAN PADI 


*g 
5:S 


Pake tenaga tangan Ada sedia roepa-roepa Machine pake tenaga: Tangan, Kaki, 
Motorolie. Padinja tida pitjah, kerdjanja paling gampang, uitwerkingnja sangat 
menjenangkan. Practish dan Economisch. Banjak soerat poedjian dari antero 
tempat. Sedia onderdeelen tjoekoep. Keterangan dan prijscou- rant boleh dapat 
pada: Importeur NIPPON SHOKAI Doewet 33 — SEMARANG Senen 60 — Telf. WI. 
1489. 2 BATAVIA - CENTRUM Slompretan 39 — SOERABAJA 


Agenda 

TANGGAL 22 

6 Pasar Sawah Besar - Batavia-Centrum 24 MEI, „Big Broadcasf 1937 
TANGGAL 25 29 — MEI, Gadis jang terdjoeal 


FILM TIONGHOA Datanglah saksikan lebih siang soepaja djangan kehabisan 
tempat. Ditanggoeng dapat memoeaskan penonton 


Minjak napas sesek (TJAP LAMPOE) Ini obat ada sanget mandjoer sekali boeat 


bikin PANDJANG NAPAS, peparoe mendjadi............... SEGER, dan bekerdja seperti 
biasa lagi, seat ada baik sekali dipake orang jang mendapet * SAKIT 
ASTHMA (BENGEK). “cc Ini MINJAK soeda menoeloeng ratoesan 

OFAN seee jang napasnja sesak jang soeda berat 

MAOEPOEN nere jang masi enteng Loco. Ini obat tida diminoem, 
soedah tjoekoep „nsss djikalau digosok sadja dimana dada, 

dalem rn beberapa minuut napas mendjadi pandjang 

Seperti enue tan e2anindene mam nat sonata biasa INI MINJAK NAPAS SESAK baik sekali 
disimpen didalam roema atau diwaktoe berpegian haroes membawa ini. Harga 
flesch besar....... f 1.— flesch kefjil............. f 0.50 DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE 


„TJAP LAMPOE“ Wettig Gedeponeerd: — Sawah-Besar No. 2N — Batavia- 
Centrum Telefoon WI. 5563 TJONG & Co.). (Depar Telefoon 1034 BANDOENG: 
Tjikoedapateuh 233F 


1699 

E 

* . 

KkKI 

E 2 
a 

4. 


2 O 
G —T 
2 

2 E 3 
O 2 


cCoO 


2 2 
e K 2 
g P 

AA * 29 
3 F 5 
i E 
.5582 
482 na 
2 65. 


KOENDJOENGILAH ! „Roemah makan Hindia dan mengineplah di „HOTEL 


MALABAR" 


Molenvliet Oost 48 — 49 Lajanan sopan, dan Resik ! 


Batavia-C 


Menoenggoe dengan hormat De Eigenaar 


